WikipediA 

Bahasa Semelai 


Bahasa Semelai adalah bahasa yang ditutur oleh orang Semelai, salah satu kelompok etnis yang oleh 
pemerintah Malaysia digolongkan sebagai "Melayu Proto", yang pada gilirannya adalah salah satu dari tiga 
golongan yang ditentukan untuk mengklasifikasi apa yang oleh pemerintah Malaysia disebut "Orang Asli". 

Orang Semelai menghuni dua negara bagian di antara Segamat (Johor) dan di Sungai Pahang. Bahasa 
Semelai termasuk kelompok bahasa Aslian dalam rumpun bahasa Austro-Asiatik, sedangkan kelompok lain 
yang disebut Melayu Proto adalah penutur bahasa Austronesia. Dengan demikian dari segi linguistik tidak 
ada alasan untuk menggolongkan orang Semelai sebagai Melayu Proto. 

Klasifikasi 


■ ISO 639-3: sza 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Semelai&oldid=15049848" 


Halaman ini terakhir diubah pada 5 Mei 2019, pukul 16.02. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






